'vjtv k w o 


oniMZj *&* 



EAKaf» 



MAJLUS RASUUULUUt iAW 


! aELM36fflto^36 


KITAB RISALATUL JAMIAH - MAJELIS RASULULLAH SAW 


k^tefiABE atEse 




Ahmad bin Zein bin Alwi bin Ahmad Al Alawi AlHabsyi 



Kelahirannya di kota Al Ghurfah pada permulaan tahun 1069 H dan di kota tersebut tumbuh dan 
berkembang sampai baligh 


5 -E i/te 1 /? 





Pada permulaan menuntut ilmu dia banyak berpindah tempat dengan berjalan kaki ke kota Syibam 
dan Tariz dan Seiwun dan Tarim dalam berjalan menuntut ilmu. 



Dan menimba ilmu dari gurunya Sayyid Ahmad bin Abdullah bil Faqih banyak ilmu ilmu syariah dan 
cabang cabangnya dan buku buku ilmu tasawuf dan ilmu sejarah serta ilmu bahasa dan sastra 



1 




Dan menimba ilmu dari gurunya Sayyid Ahmad bin Abdullah bil Faqih banyak ilmu ilmu syariah dan 
cabang cabangnya dan buku buku ilmu tasawuf dan ilmu sejarah serta ilmu bahasa dan sastra, dan 
mendampingi AIQutub Alirsyad AsSayyid Abdullah bin Alwi AlHaddad selama 40 tahun membaca 
kepada beliau lebih dari 70 karangan kitab dari bermacam macam ilmu, sampai ketika kematian 
mendatangi gurunya dan beliau sedang membaca kepadanya kitab AlMuwatta dan gurunya (AlHabib 
Abdullah AlHaddad) mensifatkan beliau dengan seorang 'alim yang zuhud yang banyak dikunjungi 
dari berbagai penjuru. 




Beliau memiliki banyak karangan dah khutbah serta wasiat dan tulisan dan kesemuanya itu memiliki 
manfaat dan faedah, dan beliau telah mendirikan belasan masjid di beberapa tempat di Hadramaut. 
Beliau wafat pada Ashar hari Jumat tanggal 19 Sya'ban 1145 H di Hadramaut 

aLEae 



Segala puji kehadirat Allah SWT pemilik alam semesta pujian yang meliputi segala nikmat nikmatNya 
dan mencukupi segala tambah tambahanNya. Semoga Allah SWT melimpahkan shalawatdan salam 
kepada Sayyidina Muhammad SAW dan kepada keluarga beliau dan sahabat sahabat beliau. 



KITAB RISALATUL JAMIAH - MAJELIS RASULULLAH SAW 



Rasulullah SAW bersabda: menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim dan muslimat, dan juga 
bersabda barang siapa yang menuntut suatu jalan yang didalamnya menuntut ilmu maka Allah SWT 
memberikannya jalan menuju surga. 




Amma ba'du, maka ini merupakan suatu permasalahan permasalahan singkat dari beberapa buku 
buku karangan Hujjatul Islam AlGhazali, barang siapa yang mengetahuinya dan mengamalkannya 
saya berharap kepada Allah SWT menjadikan orang tersebut sebagai ahli ilmu dzahir dan bathin, 
dan kepada Allah-lah segala taufig 




Rukun Islam ada lima: bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah 
utusan Allah, dan mendirikan Shalat dan mengeluarkan Zakat, dan berpuasa Ramadhan dan pergi 


3 





KITAB RISALATUL JAMIAH - MAJELIS RASULULLAH SAW 


Haji ke Ka'bah bagi mereka yang mampu dengan keikhlasan dan kebenaran, barang siapa yang 
tidak berikhlas maka dia adalah orang yang munafiq dan barang siapa yang tidak membenarkan 
dalam hatinya maka dialah orang yang kafir. 



Dan dasar Keimanan, bahwa Allah SWT ada, dan sesungguhnya Allah SWT satu yang tidak memiliki 
sekutu dan tidak memiliki kemiripan atau penyerupaan. Tidak ada sesuatu yang menyerupainya, dan 
dia Maha mendengar dan Maha melihat, dia menciptakan langit langit dan bumi, dan menciptakan 
kematian, dan kehidupan, dan menciptakan ketaatan dan kemaksiatan, dan menciptakan kesehatan 
dan sakit, dan menciptakan segala Sesuatu yang ada di alam semesta dan apa apa didalamnya. 



Dia menciptakan makhluk dan perbuatan perbuatan mereka dan menentukan rezeki mereka dan 
kematian mereka, tidak bertambah dan tidak berkurang, dan tidaklah terjadi sesuatu kejadian 
terkecuali dengan godho dan gadarnya serta keinginannya. 



Dan sesungguhnya Allah SWT Maha hidup, Maha mengetahui, Maha memiliki kehendak, Maha 
kuasa, Maha berbicara, Maha mendengar, Maha melihat, mengetahui segala tipu daya penglihatan 
dan apa apa yang tersembunyi dalam sanubari, dan mengetahui segala rahasia dan lebih dari itu, 
yang menciptakan segala sesuatu dan dia yang Maha tunggal, Maha kuasa. 


4 




KITAB RISALATUL JAMIAH - MAJELIS RASULULLAH SAW 



Dan sesungguhnya Allah SWT mengutus Sayyidina Muhammad SAW hambanya dan rasulnya ke 
seluruh ciptaan untuk memberikan mereka hidayah dan untuk menyempurnakan kehidupan dunia 
mereka dan kehidupan akhirat mereka dan membekali beliau dengan mukjizat mukjizat yang 
nyata. 



Dan sesungguhnya Rasulullah SAW seorang yang jujur didalam segala sesuatu yang beliau 
kabarkan dari Allah SWT, dari AsShirath, AlMizan, Haudh (telaga), dan selain itu dari urusan urusan 
akhirat dan alam kubur, dan pertanyaan pertanyaan malaikat serta siksa kubur dan kenikmatan 
kenikmatannya. 




Dan sesungguhnya AIQuran dan seluruh kitab suci yang diturunkan Allah SWT itu benar dan bahwa 
para malaikat itu benar adanya, dan surga itu benar dan segala sesuatu yang datang dari Rasulullah 
SAW itu benar. 


5 





KITAB RISALATUL JAMIAH - MAJELIS RASULULLAH SAW 


™ ^ * 

m 

PASAL 1 










Fardu wudhu ada 6: niat, membasuh wajah dan batas wajah tersebut panjangnya dari tempat 
tumbuhnya rambut kepala sampai keujung dagu dan lebarnya dari telinga ke telinga, membasuh 
kedua tangan sampai ke siku, mengusap sesuatu dari kulit kepala atau rambut didalam batas kepala 



Jika orang tersebut memiliki junub dari persetubuhan atau keluarnya mani ketika tidur atau lainnya, 
maka dia diwajibkan untuk membasuh seluruh badannya dengan niat mengangkat junub. 



6 




KITAB RISALATUL JAMIAH - MAJELIS RASULULLAH SAW 



Dan hal hal yang membatalkan wudhu: keluar sesuatu dari qubul (kemaluan) atau dubur (anus) 
dalam segala bentuk, dan yang membatalkan wudhu juga adalah hilangnya akal dengan tidur atau 
lainnya kecuali tidur dalam duduk posisi sempurna, menyentuh qubul atau dubur manusia miliknya 
atau milik orang lain dengan telapak tangan atau telapak jari jari, seorang dewasa ataupun anak anak 
walaupun anaknya sendiri walaupun seorang mayat. Dan yang membatalkan wudhu bersentuhannya 
kulit laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa dan bukan muhrim tanpa penghalang kecuali 
kukunya atau rambutnya, atau giginya maka tidak membatalkan wudhu. 



Dan syarat syarat untuk sahnya sholat: pertama masuknya waktu dengan yakin atau dengan ijtihad 
atau dengan persangkaan yang kuat, jika dia sholat dalam keadaan ragu maka shalatnya tidak 
sah. Dan syaratkan juga pengetahuan arah kiblat dan wajib menutup aurat dengan penutup yang 
suci dan boleh. Dan diwajibkan membersihkan najis dari baju dan badan dan tempat sholat. Dan 
diwajibkan bagi orang yang mampu untuk sholat fardhu dalam keadaan berdiri. 



FARDHU S H ALAT 



7 






Niat, takbiratul ihrom dengan niat, pembacaan surat alfatihah dengan bismillah dan 14 tasydid- 
tasydidnya, dan mengeluarkan huruf dhodh dari huruf zho karena tidak ada di surat alfatihah huruf 
zho. Kemudian ruku, dan diwajibkan untuk membungkuk sampai kedua telapak tangannya dapat 
mencapai kedua lututnya dan diwajibkan untuk tenang dalam keadaan tersebut sampai tidak ada 
gerakan dalam anggota tubuhnya. Kemudian I'tidal dan diwajibkan untuk tenang dalam keadaaan 
tersebut. Kemudian sujud dua kali, dan duduk diantara dua sujud dan diwajibkan untuk tenang 
dalam setiap keadaan tersebut (sujud & duduk diantara dua sujud). Kemudian melakukan hal 
hal tersebut dalam rakaat berikutnya. Adapun tasyahud awal dan duduknya adalah sunah. Dan 
tasyahud akhir dan duduknya adalah wajib. Adapun shalawat kepada nabi saw setelah tasyahud 
dan sebelum salam adalah wajib. Dan salam dari shalat adalah wajib dan paling sedikitnya salam 
itu assalammu'laikum. 



Dan paling sedikit dalam tasyahud yang wajib (akhir): 



8 






KITAB RISALATUL JAMIAH - MAJELIS RASULULLAH SAW 





Attahiyatulillah salamualaika ayyuhannabi warahmatullahi wabarakatuh, salamun alaina wa ala 
ibadilahisshalihin, asshaduallailahailallah wa ana muhammadan abduhu warusulluhu, dan paling 
sedikitnya shalawat kepada nabi SAW "Allahumma shalli ala Muhammad" dan selayaknyha untuk 
mengerjakan sunah sunah shalat dan itu sangat banyak dan juga selayaknya memperhatikan tentang 
ikhlas, yaitu mengerjakan perbuatan semata mata karena Allah. Dan selayaknya pula dengan rasa 
hudur, yaitu mengetahuin apa apa yang dikatakan dan dikerjakan. Dan khusyu, yaitu tenangnya 
anggota tubuh dan hadirnya hati serta mendalami bacaan yang dibaca. Sesungguhnya Allah SWT 
menerima shalat sesuai dengan kekhusyuan yang ada. 



Dan diharamkan Riya di dalam shalat serta di luar shalat, yaitu mengerjakan perbuatan untuk orang 
lain. 



Dan yang membatalkan shalat: mengucapkan perkataan dengan sengaja walaupun hanya 2 huruf 
dan lebih dari 2 huruf jika lupa. Dan yang membatalkan juga melakukan gerakan yang banyak 
seperti melangkah sebanyak 3 langkah, makan dan minum, dan terbukannya aurat jika tidak 
langsung ditutup serta kejatuhan najis jika tidak segera dibuang tanpa mengangkatnya. Dan yang 
membatalkan shalat mendahului imam dengan 2 rukun fi'li (gerakan) begitu pula terlambat dari 
imam dengan 2 rukun tersebut tanpa uzur. Dan tidak sah shalat (laki-laki muslim) dibelakang 
(bermakmum) lelaki kafir, perempuan serta banci. 


9 







KITAB RISALATUL JAMIAH - MAJELIS RASULULLAH SAW 



Adapun shalat jumat adalah fardhu 'ain bagi setiap muslim laki-laki merdeka yang bermukim tanpa 
adanya uzur syar'I seperti sakit dan hujan. 



Dan dari syarat syarat jumat adalah 2 khutbah, yang rukun-rukunnya: 



Pujian kepada Allah SWT (Alhamdulillah), shalawat kepada Nabi SAW, menyampaikan wasiat untuk 
bertaqwa, pembacaan ayat dari AIQuran (yang dimengerti) di salah satu dari 2 khutbah tersebut, 
membacakan doa untuk ummat mukmin di khutbah kedua. Dan diwajibkan untuk berkhutbah dalam 
keadaan berdiri, suci dan menutup aurat serta diwajibkan untuk duduk diantara 2 khutbah tersebut 
selama lebih dari tuma'ninah shalat, dan mualah (berurutan). 





Dan adapun shalat jamaah dan shalat jenazah hukumnya fardhu kifayah 



Dan shalat Ted dan shalat shalat kusuf (gerhana matahari) dan khusyuf (gerhana bulan) serta witir 
adalah sunnah muakadah begitu juga shalat shalat rawatib. Dan dhuha dan tarawih adalah shalat 
sunnah yang memiliki keutamaan yang agung. 


10 



KITAB RISALATUL JAMIAH - MAJELIS RASULULLAH SAW 


iwa i 

PUASA 



Adapun puasa adalah rukun ketiga dalam rukun islam, yaitu menahan diri dengan cara yang khusus 
yang telah diketahui. Yang diantaranya adalah niat yang setiap harinya diucapkan pada malam 
sebelumnya. Dan menahan diri dari hal hal yang membatalkan puasa dari makanan dan minuman, 
senggama, istimna bi mibasyaratin (mengeluarkan mani dengan sengaja), muntah dengan 
sengaja. 



Adapun kesempurnaan puasa menahan 7 bagian anggota tubuh (yang akan disebutkan pada bab 
berikutnya) dari apa apa yang dibenci Allah SWT. Di dalam hadist: "5 hal yang membatalkan puasa 
(pahalanya): berbohong, ghibah (menggunjing), namimah (adu domba), sumpah palsu, memandang 
dengan syahwat". 



11 




KITAB RISALATUL JAMIAH - MAJELIS RASULULLAH SAW 


Dan dari kesempurnaan puasa menyegerakan berbuka dengan yang halal dengan tidak berlebihan. 
Dan selayaknya memperbanyak puasa terutama dalam hari hari yang meiliki keutamaan didalam 
syariat. Wallahu'alam wabilahi taufig. 



Adapun zakat adalah rukun keempat dari rukun islam, maka wajib bagi setiap muslim untuk memiliki 
pengetahuan mengenai macam macam harta yang diwajibkan untuk dizakatkan, yaitu: hewan 
ternak, emas dan perak, harta perdagangan, barang harta temuan, barang tambang dan bahan 
pokok yaitu biji bijian dan buah. 



Maka tidak ada zakat atas hewan ternak selain hewan gembala. Dan disyaratkan bagi hewan tersebut 
dimiliki selama 1 tahun, begitu juga disyaratkan bagi emas dan perak bagi barang dagangan, dan 
disyaratkan pula bagi macam macam ini (hewan ternak, emas perak dan perdagangan) AnNishob 
atau batas minimum diwajibkannya zakat. Dan diwajibkan bagi emas dan perak serta barang 
dagangan mengeluarkan 2,5 %. Dan pada biji bijian dan buah dengan sistem irigasi (pengairan) 
wajib dikeluarkan sebanyak 5%, dan tanpa sistem irigasi wajib dikeluarkan 10%. 


12 





KITAB RISALATUL JAMIAH - MAJELIS RASULULLAH SAW 



ZAKAT FITRAH 






Zakat fitrah adalah wajib bagi setiap muslim jika memiliki kelebihan bahan makanan bagi dirinya dan 
bagi orang yang dinafkahinya pada hari 'Ied dan malam 'Ied maka wajib mengeluarkan 4 mud nabi 
Muhammad SAW (3,5 liter), dan diwajibkan untuk niat pada setiap zakat. 



Tidak boleh menyalurkan zakat dan zakat firtah kecuali kepada muslim yang merdeka yang termasuk 
di dalam 8 kelompok yang dibolehkan menerima zakat, seperti: faqir, orang orang miskin yang 
bukan merupakan bani Hasyim dan Muthalib dan keturunan keturunannya dan diwajibkan meliputi 
semua 8 kelompok tersebut. 


13 


KITAB RISALATUL JAMIAH - MAJELIS RASULULLAH SAW 



HAJI 



Adapun Haji adalah rukun kelima dari rukun islam yaitu, suatu kewajiban bagi setiap muslim yang 
mukallaf (dewasa dan berakal) yang merdeka, begitu juga Umroh seumur hidup sekali dengan syarat 
memiliki kemampuan yaitu, memiliki apa apa yang dibutuhkannya didalam perjalanan haji pulang 
dan perginya dan nafkah bagi orang orang yang menjadi tanggung jawabnya sampai kepulangannya 
dari haji. 



Adapun Ibadah haji terbagi menjadi 3 hal: rukun, kewajiban dan sunnah 



14 




KITAB RISALATUL JAMIAH - MAJELIS RASULULLAH SAW 


Rukun Haji ada 5: Al Ihram, yaitu niat menjalankan haji atau umroh, dan disunnahkan dengan 
mengucapkan "Nawaittu Hajja awil 'umrata wa ahromtu bihi lillahi ta'alla" dan tidak sah Ihram untuk 
haji terkecuali pada bulan bulan haji, yaitu Syawal, Dzulqoidah dan 10 hari pertama Dzulhijjah. 
Dan akhir waktu Ihram itu pada terbitnya fajar malam 'Ied dan rukun rukun lainnya yaitu wukuf di 
Arafah, Thawaf Ifadhah, Sa'i, AlHalgu atau Tagshir (mencukur rambut). 




Yaitu mencakup semua rukun haji terkecuali Wukuf di Arafah. Diwajibkan pada Thawaf menutup 
aurat, suci dari 2 hadast dan suci dari najis, dan dilakukan 7 putaran didalam Masjidil Haram dan 
Ka'bah berada di sebelah kirinya, dan dia berada di luar Ka'bah. Dan diwajibkan Sa'i dilakukan 7 kali 
yang dilaksanakan setelah Thawaf, dimulai dari bukit Shafa dan diakhiri di bukit Marwah. 



KEWAJIBAN HAJI 



Kewajiban Haji: Ihram dari Miqat (batas Ihram), Mabid (bermalam) di Mudzhalifah pada malam 
Ted, dan bermalam di Mina pada malam malam Tasyrik, melempar Jumrah, dan Thawaf Wada 
(perpisahan). 


15 


KITAB RISALATUL JAMIAH - MAJELIS RASULULLAH SAW 


Tkj&M 

SUNNAH HAJI 



Semua kegiatan haji selain rukun dan kewajiban haji, barang siapa yang meninggalkan rukun haji 
maka tidak sah hajinya dan tidaklah lepas dari Tahallul sampai melaksanakannya, dan tidak dapat 
diganti dengan Dam (denda) atau lainnya. 



Ada 3 rukun yang tidak hilang waktunya selama dia masih hidup, yaitu AtThawaf, Sa'i dan AIHalqu, 
barang siapa yang meninggalkan sesuatu dari kewajiban kewajiban haji maka hajinya sah akan tetapi 
diwajibkan padanya untuk membayar Dam dan dia akan mendapatkan dosa jika meninggalkannua 
tanpa uzur, dan barang siapa yang meninggalkan sesuatu dari sunnah sunnah haji maka ditimpakan 
apapun kepadanya akan tetapi dia tidak mendapatkan keutamaan keutamaan. 



Dan diharamkan menutup kepala bagi laki dan penutup wajah bagi perempuan bagi yang berihram, 
atapun menutup sebagian kepala bagi laki dan wajah begi perempuan. Dan diharamkan memotong 
kuku atau rambut, dan menggunakan minyak pada rambut kepala ataupun jenggot dan wangi 
wangian pada seluruh badannya. 


16 



KITAB RISALATUL JAMIAH - MAJELIS RASULULLAH SAW 





Dan diharamkan melakukan akad nikah atau senggama dan permulaannya, dan membunuh setiap 
hewan hewan darat liar yang bias dimakan. Perempuan dan lelaki sama hukumnya didalam hal hal 
yang haram dalam haji. 



PENJAGAAN HATI DARI MAKSIAT 






Menjaga hati dari kemaksiatan adalah kewajiban bagi seorang muslim, begitu pula menjaga 7 
anggota tubuh adalah fardu 'ain. Yang termasuk didalam kemaksiatan hati adalah ragu terhadap 
Allah SWT, merasa aman dari kemurkanNya, berputus asa dari rahmatNta, bersombong diri, riya, 
ujub (berbangga diri dengan ketaatan kepada Allah SWT), hasad, hikid (benci) terhadap hamba 
Allah. Adapun makna dari hasad kebencian terhadap nikmat yang diberikan kepada orang lain 
ataupun keberatan terhadap nikmat tersebut. 



17 



KITAB RISALATUL JAMIAH - MAJELIS RASULULLAH SAW 




Dan yang termasuk didalam kemaksiatan hati adalah terus menerus didalam kemaksiatan. Dan pelit 
terhadap apa apa yang diwajibkan Allah, sangka buruk terhadap Allah dan hambaNya, meremehkan 
apa apa yang diagungkan Allah dari ketaatan atau kemaksiatan atau Quran atau ilmu ilmu atau surga 
ataupun neraka. Dan setiap kemaksiatan tersebut dan kerusakan tersebut merupakan penghancur 
bahkan sebagian dari itu adalah hal hal yang menjerumuskan kedalam kekufuran. 



KETAATAN KETAATAN HATI 



Dan adapun ketaatan ketaatan hati: keimanan kepada Allah SWT, pertama yakin, ikhlas, tawaddhu 
(rendah hati), nasihat terhadap muslim, dermawan, berprasangka baik, menagungkan syariat 
Allah, bersyukur terhadap nikmat nikmat dari Allah seperti islam dan taat dan semua kenikmatan 
kenikmatan. Dan bersabar terhadap cobaan seperti penyakit, bencana, kematian orang yang dicinta, 
kehilangan harta, penguasaan orang. 



18 


KITAB RISALATUL JAMIAH - MAJELIS RASULULLAH SAW 



Dan sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar dalam menjauhi kemaksiatan dan tsiqoh (yakin) 
terhadap rezeki dari Allah dan benci terhadap dunia dan memerangi hawa nafsu serta syetan, serta 
mencintai Allah dan mencintai Rasulullah SAW dan sahabat sahabat beliau dan ahlil bait beliau serta 
para tabi'in dan para shalihin, ridho terhadap Allah dan tawakkal kepadaNya, dan selain itu semua 
dari kewajiba kewajiban hati yang merupakan penyelamat. 



KEMAKSIATAN ANGGOTA TUBUH 



M 


Adapun kemaksiatan anggota tubuh yaitu kemaksiatan perut seperti, memakan riba, minum segala 
yang memabukkan, memakan harta anak yatim, dan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah dari 
makanan dan minuman, dan Allah SWT dan RasulNya telah melaknat orang orang yang memakan 
riba dan setiap orang yang membantu dalam memakannya. Dan melaknat orang yang meminum 
khamar dan seluruh yang membantu dalam meminumnya sampai penjualnya. 


] 



MAKSIAT LIDAH 



19 


KITAB RISALATUL JAMIAH - MAJELIS RASULULLAH SAW 



Adapun kemaksiatan lidah sangatlah banyak bentuknya, seperti Ghibah, yaitu menyebutkan sesama 
muslim apa apa yang tidak disukainya walaupun benar, dan Namimah, dan bebohong dan memaki 
serta mencela, melaknat dan lainnya. 



Yang termasuk dalam kemaksiatan mata seperti melihat perempuan yang bukan muhrim, melihat 
aurat, melihat muslim dengan pandangan hina, atau melihat rumah orang lain tanpa izin. 


JMP» GtH 


MAKSIAT TELINGA 




Adapun kemaksiatan telinga seperti mendengar ghibah, ataupun hal hal lain yang diharamkan 


] 



MAKSIAT TANGAN 



20 



KITAB RISALATUL JAMIAH - MAJELIS RASULULLAH SAW 


Adapun kemaksiatan tangan seperti curang didalam timbangan, khianat, pencurian, dan segala 
kegiatan haram seperti pembunuuhan dan pemukulan tanpa sebab yang benar. 

KEMAKSIATAN KAKI 


\V> 


/V iV A 





Adapun kemaksiatan kaki, seperti berjalan untuk mencelakai muslim matau membunuhnya atau 
apa apa yang membahayakan muslim tersebut tanpa sebab yang benar, dan selain itu apa apa yang 
diharamkan dari hal hal yang diharamkan untuk berjalan kepadanya. 


] 



KEMAKSIATAN KEMALUAN 





Adapun bentuknya yaitu seperti zina, liwath (sodomi), istimna (onani), dan selain itu dari kemaksiatan 
kemaksiatan kemaluan. 

/v 

VW 

KEMAKSIATAN TUBUH 



21 



KITAB RISALATUL JAMIAH - MAJELIS RASULULLAH SAW 



Yaitu kemaksiatan dengan seluruh badan seperti, durhaka kepada orang tua, kabur dari peperangan 
yang hal tersebut merupakan dosa besar dan selain dari apa apa yang telah disebutkan seperti 
memutuskan silaturahmi dan menzolimi orang lain. 



Allah SWT yang Maha memberikan taufiq dan Maha membantu terhadap apa apa yand dicintaiNya 
dan diridhoiNya.. mudah mudahan Allah SWT melimpahkan shalawat kepada Sayyidina Muhammad 
SAW beserta keluarga dan sahabat beliau. 



DOA QUNUT SYAFI'IE 



Ya Allah berilah kami petunjuk sebagaimana orang orang yang telah Engkau beri petunjuk, dan 
berilah kami 'afiyah (kesehatan) sebagaimana orang orang yang telah Engkau beri kesehatan, dan 
uruslah perkara perkara kami sebagaimana orang orang yang Engkau urus perkara mereka, dan 
berilah keberkahan kepada kami atas apa apa yang Engkau anugerahkan, dan lindungilah kami dari 
keburukan yang telah Engkau tetapkan, karena sesungguhnya Engkau menetapkan sesuatu dan 


22 



KITAB RISALATUL JAMIAH - MAJELIS RASULULLAH SAW 


tidak ada ketetapan yang menetapkan keatasMu, dan sesungguhnya tidaklah akan terhina mereka 
yang Engkau tolong dan tidaklah akan mulia mereka yang Engkau musuhi, Engkau Maha Suci wahai 
Tuhan kami dan Engakau Maha Tinggi. Maka segala puji terlimpahkan hanya untukMu atas apa 
yang Engkau tetapkan, dan segala syukur hanya untukMu atas apa yang Engkau anugerahkan dan 
segala kebaikan yang Engkau berikan. Kami memohon ampun padaMu dan kami bertaubat dan 
kembali kepadaMu, semoga Allah melimpahkan sholawat dan salam kepada sebaik baik makhlukNya 
Muhammad dan kepada keluarga Beliau dan sahabat sahabat Beliau. 


23 


